ji 


| Khutbah Jum'at 


a 2023/12/15 a)££0/1/V- = 


a -—— u 3 


U al 


Yang Mulia Syeikh 
Dr. Abdul Muhsin 


bin Muhammad Al-Qasim 
Imam dan khatib Masjid Nabawi 


il 


EB a-alqasim.com 


Ibrahim 'alaihis salaam 1 


Ibrahim 'alaihis salaam™ 


Segala puji bagi Allah, kita memuji, memohon pertolongan, dan 
meminta ampunan kepada-Nva. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan 
jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa diberi hidayah oleh 
Allah maka tiada vang mampu menvesatkannva, dan barangsiapa disesatkan 
oleh Allah maka tiada vang mampu memberinva petunjuk. Sava bersaksi 
bahwa tiada Tuhan vang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata, 
tiada sekutu bagi-Nva. Dan sava bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Nva. Semoga Allah senantiasa mencurahkan limpahan selawat 
dan salam atas beliau, keluarga, dan para sahabat beliau seluruhnva. 


Amma ba'du”: 


Wahai sekalian hamba Allah! Bertakwalah kepada Allah dengan 
sebenar-benarnya, dan sadarilah selalu pengawasan-Nya atas setiap rahasia 
dan bisikan kalian. 


Wahai kaum muslimin: 


Allah telah menjadikan para mahluk di bumi sebagai khalifah-khalifah 
yang datang silih berganti, Dia mengangkat sebagian derajat mereka, dan 
kedudukan tertinggi secara mutlak adalah kedudukan para Rasul; Mereka 
adalah orang-orang pilihan dari hamba-hamba-Nya yang mendapatkan 
keselamatan dari-Nya di alam semesta, yang Dia unggulkan dengan wahyu- 
Nya dan Dia jadikan orang-orang kepercayaan untuk mengemban risalah- 
Nya. 


Golongan yang agung itu juga telah Allah bedakan tingkatan 
kedudukan mereka; Yang paling mulia dari mereka adalah Nabi kita 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, lalu Ibrahim 'alaihis salaam. 
Allah kerap mengutip kisah-kisah Ibrahim ‘alaihis salaam dalam kitab-Nya; 
dari semenjak masa pertumbuhannya hingga kembalinya beliau ke akhirat, 
Tuhannya telah mengistimewakannya dari sekian penghuni alam semesta, 


() Disampaikan pada hari Jum'at, 2 Jumadil Akhir 1445 H di Masjid Nabawi. 
0) Sebuah ungkapan yang biasa digunakan dalam Bahasa Arab untuk menandakan 
permulaan topik pembicaraan setelah mukadimah. 


a-alqasim.com 


2 Ibrahim 'alaihis salaam 


Allah Ta'ala berfirman: 


'Kami benar-benar telah memilihnva (Ibrahim) di dunia ini.' (Q.S. Al- 
Baqarah: 120). 


Pada masa mudanva, Allah telah mengaruniakan kepadanva akal vang 
cerdas dan fikiran vang cemerlang, sebagimana firman-Nva: 


GIS qe 2333 jan a 


'Sungguh, Kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim 
petunjuk sebelum (Musa dan Harun)." (Q.S. Al-Anbiva': 51). 


Allah telah memerintahkannva untuk berserah diri dan patuh kepada- 
Nya, ia pun menjawab hal itu tanpa keraguan: 


KAN JA 5 A SEP 
(Ingatlah) ketika Tuhan berfirman kepadanya (Ibrahim), 'Berserahdirilah!' 
Dia menjawab, 'Aku berserah diri.'" (Q.S. Al-Baqarah: 131). 


Allah telah menghimpun untuknya rasa cinta kepada kebenaran dan 
kenabian, kebenaran terpancar dalam ucapan dan keyakinannya, bahkan 
kebenaran juga terpatri dalam perbuatannya, 


2G lo jj NS A 7/0, (ae 
EB bi KAA SI Shp 


'Ceritakanlah (Nabi Muhammad, kisah) Ibrahim di dalam Kitab (Al- 
Our’an)! Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai 
kebenaran lagi seorang nabi." (Q.S. Maryam: 41). 


Hatinya suci dari kesyirikan, syubhat-syubhat (hal-hal yang rancu), rasa 
dengki, segala kekurangan dan sifat-sifat tercela: 


4 U b 35 ik a SL 


"(Ingatlah) ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci." 
(Q.S. Ash-Shaffat: 84). 


a-alqasim.com 


Ibrahim 'alaihis salaam 3 


Maksudnva ia hanva menghadap kepada Allah, memurnikan tauhid 
kepada-Nva dan berlepas diri dari seluruh sesembahan selain-Nva; 


2.2 ~ 


mea A e LRE aa ah A a So GP 
bina in <n Gs sa IB sil ass 2365 ĠID 


= 


"Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku (hanya) kepada Tuhan yang 
menciptakan langit dan bumi dengan (mengikuti) agama yang lurus dan aku 
bukanlah termasuk orang-orang musyrik." (Q.S. Al-An'am: 79). 


Beliau diutus tatkala tak ada seorang pun menganut Islam di kalangan 
kaumnya selain dirinya, di antara mereka ada yang menyembah berhala, ada 
pula yang menyembah bintang-bintang, bahkan pemimpin mereka 
mengklaim dirinya sebagai tuhan, kemudian beliau mengajak mereka kepada 
Allah meskipun masih berusia muda; 


nu 


= 


"Mereka (para penyembah berhala yang lain) berkata, 'Kami mendengar 
seorang pemuda yang mencela mereka (berhala-berhala). Dia dipanggil 
dengan nama Ibrahim." (Q.S. Al-Anbiva': 60). 


Allah juga telah menganugerahkan kepada beliau argumen vang kuat 
melalui kepiawaian dalam merangkai untaian kata-kata yang paling indah 
dan paling ringkas; beliau berdebat dengan para penyembah berhala dengan 
argumen: 


£ 


IA Gn aa BORA CE NA BG 
GA Sa * 008 Y KAA 


"Dia (Ibrahim) berkata, 'Apakah mereka mendengar kalian ketika kalian 
berdoa (kepadanya)? Atau (dapatkah) mereka memberi manfaat atau 
mudarat kepada kalian?" (Q.S. Asv-Svu'ara': 72-73). 


Beliau juga berujar kepada bapaknya: 
KELAS 95 EN CAV ASI cle 
"Wahai Bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak 


mendengar, tidak melihat, dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikit 
pun?" (Q.S. Maryam: 42). 


a-alqasim.com 


4 Ibrahim 'alaihis salaam 


Beliau juga membungkam para penvembah bintang-bintang dengan 
hilangnva mereka dari para penvembahnva pada periode waktu tertentu 
dengan argumen: 


"Aku tidak suka kepada yang terbenam." (Q.S. Al-An'am: 76). 


Beliau juga berkata kepada Namrud yang mengklaim dirinya tuhan: 


6 talb ob oil a 20h ab dl app 


"Kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Maka, 
terbitkanlah ia dari barat." (Q.S. Al-Bagarah: 258). 


Beliau juga tekun beribadah, konsisten dalam ketaatan kepada Allah 
dan selalu patuh kepada-Nya; Allah berfirman: 


DA “1. - pa G 
AGE AH NE pon Sp 


"Sesungguhnya Ibrahim adalah imam (sosok panutan) yang patuh kepada 
Allah." (Q.S. An-Nahl: 120). 


Allah telah memerintahkan beliau untuk membangun Ka'bah, 
mengintruksikan kepadanya untuk membersihkan rumah-Nya dari 
kesyirikan dan memberikan mandat kepadanya untuk menyeru (manusia) 
guna menunaikan haji; maka beliau melaksanakan seluruh perintah tersebut. 


Allah telah mengujinya dengan berbagai kenikmatan, dan telah terbukti 
bahwa ia mensyukurinya; 


KAN Ch 
"(Ibrahim) bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya." (Q.S. An-Nahl: 121). 


Allah juga mengujinya dengan berbagai cobaan, dan ia pun sabar dalam 
menghadapinya, pada usia produktif ia tidak dikaruniai keturunan, pada usia 
tua -tatkala berada di Syam- Allah karuniakan Ismail 'alaihis salaam 
kepadanya melalui Hajar, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
tentang Hajar: "Dan ia menyukai ketenteraman (jika ada yang tinggal 
bersamanya)." (HR. Bukhari). 


a-algasim.com 


Ibrahim 'alaihis salaam 5 


Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan istri dan 
putranva vang masih menvusui di antara pegunungan di suatu lembah vang 
tidak berpenghuni lagi tandus, tidak ada air dan tanaman, sehingga Hajar 
merasa kesepian, ia bangkit hendak menvusul suaminva serava berkata 
kepadanva: "Apakah Allah yang telah memerintahkanmu untuk melakukan 
hal ini?" Ia menjawab: "Iya." Ia menimpali: "Jika demikian, Dia tidak akan 
menelantarkan kita." (HR. Bukhari). 


Ibrahim bersabar atas perpisahan ini, waktu berjalan hingga Ismail 
alaihis salaam beranjak dewasa, lalu menikah, kemudian Ibunva wafat, 
padahal Ibrahim belum melihat mereka berdua bersama (Ismail dan istrinya). 
Kemudian Ibrahim ‘alaihis salaam datang menghampirinya, tatkala Ismail 
alaihis salaam melihatnya "Ia berdiri untuk menghampirinya, keduanya 
pun melakukan apa yang dilakukan seorang bapak kepada putranya, dan 
seorang anak kepada bapaknya -berpelukan dan berjabat tangan-, 
kemudian Ibrahim berkata: "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah 
memerintahkan kepadaku untuk membangun sebuah rumah di. sini, 
kemudian Ismail mengangkat bebatuan dan Ibrahim yang menyusun 
bangunannya." (HR. Bukhari). 


Tatkala Ibrahim baru saja merasakan kegembiraan bersama putra 
semata wayangnya setelah perpisahan panjang, Allah memerintahkannya 
untuk menyembelihnya, tentu dengan (perealisasian hal ini) garis 
keturunannya akan terputus. Meskipun demikian ia tetap menjalankan 
perintah Allah, ia membaringkan Ismail 'alaihis salaam di atas tanah dalam 
keadaan tengkurap untuk menyembelihnya dari tengkuknya; namun Allah 
menebusnya dengan sembelihan (berupa seekor domba) yang besar, Allah 
berfirman: 


2 


faai IB Ta) 


= 


"Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." (Q.S. Ash-Shaffat: 
106). 


Ketika 1a menyeru kaumnya untuk mentauhidkan Allah, mereka justru 
menyalakan untuknya api yang besar (kobarannya); sebagai hukuman dan 
(alat) untuk membakar tubuhnya, mereka kemudian melemparkan beliau ke 
dalamnya, lalu Allah berfirman: 


a-alqasim.com 


6 Ibrahim 'alaihis salaam 


G3 l UI; a EH 
"Kami (Allah) berfirman, 'Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi 
Ibrahim!" (Q.S. Al-Anbiva': 69). 


Allah telah memberikan kepadanva ujian berupa perintah-perintah dan 
larangan-larangan, beliaupun lulus melewati seluruh ujian tersebut; Allah 
Ta'ala berfirman: 


= A 
SAGA a 3 4, a nd AA 
Tea AS Sen) ET dap 


"(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu 
dia melaksanakannya dengan sempurna." (Q.S. Al-Baqarah: 124). 


Allah juga telah memujinya karena beliau banyak memanjatkan doa 
sebagaimana firman-Nya: 


K E ail OP 
"Sesungguhnya Ibrahim benar-benar penyantun, pengiba." (Q.S. Hud: 75). 


Beliau adalah sosok Nabi yang paling banyak disebut doanya di dalam 
Al-Qur'an yang agung. Hatinya senantiasa dipenuhi prasangka baik kepada 
Allah dan kepercayaan bahwa Allah akan memberikan apa yang ia minta 
kepada-Nya: 

gE 65 AGEN Ge dii Si ah e 38% tg Nie» 
"Aku akan menjauh darimu dan apa yang engkau sembah selain Allah. Aku 
akan berdoa kepada Tuhanku semoga aku tidak kecewa dengan doaku 
kepada Tuhanku." (Q.S. Maryam: 48). 


Beliau berdoa dengan suatu hal yang seakan mustahil, namun ternyata 
terjadi. Beliau pernah berdoa agar lembah menakutkan yang dibangun di 
atasnya Ka'bah menjadi lokasi yang aman, manusia berduyun-duyun 
mendatanginya dan didatangkan kepadanya buah-buahan dari segala macam 
(tumbuh-tumbuhan); lalu Allah pun mengabulkan doa tersebut. 


Beliau juga berdoa agar dikaruniai anak keturunan yang saleh; sehingga 
tidak ada Nabi yang diutus setelah beliau kecuali berasal dari keturunannya. 


a-alqasim.com 


Ibrahim 'alaihis salaam 7 


Beliau juga memohon agar diutus di antara gunung-gunung vang tidak 
berpenghuni itu seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia, 
lalu Allah mengutus dari kota Mekkah Nabi kita Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam; 


KE CN HARI Asja ie VW ANAS xa Cah Ep 
"Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan 
mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan 
kitab suci dan hikmah (sunah)." (Q.S. Al-Baqarah: 129). 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku adalah (buah) doa 
bapakku Ibrahim." (HR. Al-Hakim). 


Tatkala Nabi diangkat (ke langit pada peristiwa Mi'raj), beliau melihat 
Ibrahim di langit ketujuh, maka Jibril menuturkan: "Ini adalah bapakmu, 
ucapkanlah salam kepadanya, beliau bersabda: 'Kemudian aku 
mengucapkan salam kepadanya, lalu ia menjawab salam itu seraya 
berkata: 'Selamat datang putra yang saleh dan Nabi yang saleh.''' (HR. 
Bukhari). 


Beliau juga memohon kepada Tuhannya untuk memperlihatkan 
bagaimana Dia menghidupkan orang yang telah mati agar dia dapat 
mencapai "Aainulyakin" dengan menyaksikan (kejadian secara langsung), 
maka Allah memperlihatkan kepadanya hal itu; bahkan Dia memperlihatkan 
kepadanya kekuasan-Nya yang terdapat di langit dan bumi sebagaimana 
firman-Nya: 


AT ee ow te - ĠEW De NAS 
SANG SSA ES BY MIE 
"Demikianlah Kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan (Kami yang 
terdapat) di langit dan bumi." (Q.S. Al-An'am: 75). 


Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan: "Maksudnya kami akan 
menjelaskan kepadanya sudut pandang dari dalil ini pada penciptaan 
keduanya yang menunjukkan keesaan Allah." 


Beliau pernah berdoa kepada Tuhannya agar dirinya dijauhkan dari 


a-alqasim.com 


8 Ibrahim 'alaihis salaam 


peribadatan kepada berhala, sehingga beliau menjadi pemimpin golongan 
vang bertauhid; Beliau juga berdoa agar diberikan penvebutan vang baik 
(oleh orang lain): 


SW dhe BO sake 


"Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang 
(yang datang) kemudian." (Q.S. Asv-Svu'ara': 84). 


Sehingga beliau dicintai oleh seluruh penganut agama. Ibnul Qayyim 
rahimahulah menuturkan: "Seluruh penganut agama sepakat untuk 
mengagungkan, menghormati dan mencintainya. Bahkan seorang 
keturunannya yang terbaik dan pemimpin anak Adam, yaitu Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam senantiasa mengagungkan, menghormati dan 
memuliakannya." 


Sebagaimana beliau memohon ampunan untuk orang terdekat, beliau 
juga memohon hal itu untuk golongan beriman secara umum: 


ER f En jus 
QALLI Ajis E> 
"....pada hari diadakan perhitungan (hari Kiamat)." (Q.S. Ibrahim: 41). 


Di samping ibadah dan dakwahnya kepada manusia, beliau juga 
menaruh perhatian terhadap kesalihan anak-anaknya dengan mendidik 
mereka untuk bertauhid dan mendirikan salat, juga senantiasa mendoakan 
(kebaikan) untuk mereka; 


AR 


SA i ee tà E33 YA) SN Onli K d pr E 


"Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada- 
Mu, (jadikanlah) dari keturunan kami umat yang berserah diri kepada-Mu." 
(Q.S. Al-Baqarah: 128). 


Dia juga berkata: 
El E er ag E a 
GS os BABI A3 JA 5 
"Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang 


a-algasim.com 


Ibrahim 'alaihis salaam 9 


tetap melaksanakan salat.'' (Q.S. Ibrahim: 40). 


Beliau juga berwasiat kepada mereka agar berpegang teguh di atas 
agama Islam; 


'Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim." (Q.S. Al-Baqarah: 
132). 


Allah telah mengangkat (derajat) beliau dan anak keturunannva 
sebagaimana firman-Nva: 


'Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami 
jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia." (Q.S. Maryam: 50). 


Ath-Thabary rahimahullah menjelaskan: "Seluruh penganut agama 
senantiasa menyebutkan pujian yang baik kepada mereka." 


Allah telah mencurahkan keberkahan bagi keluarga Ibrahim dan 
penyebutannya diabadikan dalam kitab-Nya yang paling agung, bahkan Dia 
menjadikan di antara perbuatan mereka menjadi suatu amal yang kekal 
hingga hari Kiamat; seperti sai di antara Safa dan Marwa, menyembelih 
hewan kurban dan (sumber air) Zamzam, Allah Ta'ala berfirman: 


KN J Se BG AN 215 
"(Itu adalah) rahmat dan berkah Allah (yang) dicurahkan kepada kamu, 
wahai ahlulbait!" (Q.S. Hud: 73). 


Beliau adalah sosok yang menyayangi orang lain. Tatkala para Malaikat 
mengabarkan kepada beliau bahwa mereka akan membinasakan kaum Luth 
dikarenakan perbuatan keji yang mereka kerjakan, beliau berdebat dengan 
mereka agar mereka tidak membinasakan mereka dengan harapan mereka 
bertobat (di kemudian hari), maka para malaikat cae ae 


b 35335 Ke ENE jali BG kal A Aa, EA lis KAYANG 5 


a-alqasim.com 


10 Ibrahim 'alaihis salaam 


'Wahai Ibrahim, berpalinglah dari (perdebatan) ini! Sesungguhnva 
ketetapan Tuhanmu benar-benar telah datang. Sesungguhnva mereka akan 
ditimpa azab yang tidak dapat ditolak." (Q.S. Hud: 76). 


Beliau memiliki akhlak yang luhur; Allah telah menyanjungnya karena 
beliau seorang yang penyantun. Sebagaimana firman-Nya: 


GEA Ep 
"Sesungguhnya Ibrahim benar-benar penyantun." (Q.S. Hud: 75). 
Bapaknya pernah berkata kepadanya: 
"Jika tidak berhenti (mencela tuhan yang kusembah), engkau pasti akan 
kurajam." (Q.S. Maryam: 46). 
Beliau hanya menimpali: 
Ge 
"Semoga keselamatan bagimu." (Q.S. Maryam: 47) 
Bahkan beliau berjanji akan berdoa memohonkan ampunan untuknya: 
dp 
"Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku." (Q.S. Maryam: 
47). 


Beliau adalah orang yang murah hati lagi dermawan; beliau 
menyembelih anak sapi yang gemuk untuk segelintir tamu yang berkunjung: 


"Kemudian, dia (Ibrahim) pergi diam-diam menemui keluarganya, lalu 
datang (kembali) membawa (daging) anak sapi gemuk (yang dibakar)." 
(Q.S. Adz-Dzariyat: 26). 


Al-Baghawy rahimahullah menuturkan: "Telah terkumpul dalam 


a-alqasim.com 


Ibrahim 'alaihis salaam 11 


dirinva berbagai perangai luhur vang dimiliki oleh suatu umat.' 


Asas agama adalah beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan amal 
hanya kepada-Nya, serta berpaling dari seluruh sesembahan selain-Nya; ini 
adalah agama Ibrahim yang telah Allah perintahkan Nabi kita untuk 
mengikutinya, Allah Ta'ala berfirman: 


TA = a Gi RE 
ba iN ks Gs cob Sd NG 


"Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), "Ikutilah agama 
Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk orang-orang 
musyrik." (Q.S. An-Nahl: 123). 


Allah telah memerintahkan Nabi-Nya untuk memberitakan bahwa 
dirinya adalah pengikut agama Ibrahim dengan meninggalkan kesyirikan; 


GIE sa BG Es aol th ah Ai NG GAM 


= 


"Katakanlah (Nabi Muhammad), Sesungguhnya Tuhanku telah 
membimbingku ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang 
lurus, dan dia (Ibrahim) tidak termasuk orang-orang musyrik." (Q.S. Al- 
An'am: 161). 


Di setiap pagi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam senantiasa 
berucap: ''Di pagi hari ini kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, 
agama Nabi kami Muhammad dan agama bapak kami Ibrahim yang 
condong kepada agama yang lurus, sebagai muslim dan kami tidak 
termasuk orang-orang musyrik." (HR. Ahmad). 


Allah juga telah memerintahkan seluruh manusia untuk mengikuti 
agama beliau sebagaimana firman-Nya: 


45835 & IEG ex sa l LA 188 


"Maka, ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidaklah termasuk orang- 
orang musyrik." (Q.S. Ali Imran: 95). 


Al-Khalil (julukan Nabi Ibrahim?) 'alaihis salaam telah 
melaksanakan seluruh perintah Allah dan menyempurnakan seluruh level 


a-alqasim.com 


12 Ibrahim 'alaihis salaam 


peribadatan, sehingga Allah memuji beliau dalam firman-Nva: 
$85 sil żagħ 
"Dan Ibrahim yang telah memenuhi janji setianya." (Q.S. An-Najm: 37). 


Maka balasan yang Allah berikan kepada beliau adalah dengan 
melimpahkan keselamatan untuknya: 


kasi de alae 
"Salam sejahtera atas Ibrahim." (Q.S. Ash-Shaffat: 109). 


Allah juga mencurahkan keberkahan untuknva. Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: ''Sebagaimana Engkau mencurahkan keberkahan 
untuk Ibrahim.'' (HR. Bukhari). 


Allah juga senantiasa memuliakan dan berlemah lembut kepadanva. 
Ibrahim 'alaihis salaam berkata: 


ae GI Alb 
"Sesungguhnya Dia Mahabaik kepadaku." (Q.S. Maryam: 47). 


Dia telah menjadikannya sebagai seorang khalil, yang dimaksud 
khullah adalah derajat cinta yang paling tinggi dan sempurna. Dia juga 
menobatkannya sebagai pemimpin manusia; 


EG) Él ele ĠIB 
"Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh 
manusia." (Q.S. Al-Baqarah: 124). 


Juga teladan bagi golongan vang beriman, sebagaimana firman-Nva: 
Kata al pa 3 KE al NEK EP 
"Sungguh, benar-benar terdapat suri teladan yang baik bagimu pada (diri) 
Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya." (Q.S. Al- 
Mumtahanah: 4). 


Pada setiap penutup salat, kaum muslimin selalu menyebut (nama) 
beliau dalam tasyahud mereka: "Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada 


a-algasim.com 


Ibrahim 'alaihis salaam 13 


Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau limpahkan 
selawat kepada Ibrahim." (Muttafaq 'alaih). 


Allah juga mengabadikan amal-amal salehnva dengan menjadikan 
rumah (Ka'bah) vang 1a bangun selalu dirindukan oleh banvak manusia. 
Allah berfirman: 


doel 2% Ex las Sot 
"(Ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Ka‘bah) tempat berkumpul 
bagi manusia." (Q.S. Al-Baqarah: 125). 


Pada malam tatkala peristiwa Isra' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Kemudian aku mendapati Ibrahim shallallahu 'alaihi 
wasallam menyandarkan punggungnya ke Baitulmakmur.' (HR. 
Muslim). 

Allah juga telah memerintahkan manusia untuk menjadikan maqam 
Ibrahim (tempat berpijak beliau) sebagai lokasi salat. 


Terdapat satu surat dalam Al-Qur'an yang diberi nama dengan nama 
beliau. Nabi sangat mencintai beliau hingga memberi nama anaknya dengan 
namanya, "Datang seorang lelaki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya berkata, 'Wahai manusia terbaik,' Beliau menimpali: 'Itu 
adalah (panggilan) Ibrahim.'" (HR. Muslim). 


An-Nawawi rahimahullah menuturkan: "Para Ulama menjelaskan, 
sejatinya beliau shallallahu 'alaihi wasallam memberikan jawaban itu 
sebagai bentuk kerendahan hati dan penghormatan untuk Ibrahim 
shallallahu 'alaihi wasallam dikarenakan derajat khullah (yang ia miliki) 
dan (kedudukannya) sebagai seorang bapak, padahal Nabi kita shallallahu 
'alaihi wasallam lebih mulia." 


Nabi kita adalah orang yang paling mirip dengan Ibrahim, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Para Nabi pernah ditampakkan 
kepadaku, dan aku melihat Nabi Ibrahim 'alaihis salaam adalah orang 
yang paling mirip dengan sahabat kalian -maksudnya beliau sendiri-.'' 
(HR. Muslim). Beliau juga bersabda: "Sesungguhnya orang pertama yang 
akan diberi pakaian pada hari Kiamat kelak adalah Ibrahim 'alaihis 
salaam." (Muttafaq 'alaih). 


a-alqasim.com 


14 Ibrahim 'alaihis salaam 


Ibrahim juga termasuk golongan vang berbahagia di akhirat kelak. 
Allah berfirman: 


KAI 51 8 Shp 
"Sesungguhnya di akhirat dia (Ibrahim) termasuk orang-orang saleh." (Q.S. 
Al-Bagarah: 130). 
Wa ba'du, wahai kaum muslimin: 


Sejatinya Ibrahim adalah sosok panutan yang berdiri di atas (agama) 
yang lurus dan kebenaran semata, seorang pemimpin untuk orang-orang 
yang lurus, yang akan senantiasa mengikuti beliau. Allah Ta'ala berfirman: 


"Sesungguhnya Ibrahim adalah imam (sosok panutan)." (Q.S. An-Nahl: 
120). 


Barangsiapa tidak beribadah kepada Allah semata, maka ia telah 
menyelisihi agama Al-Khalil dan menzalimi dirinya sendiri. 


Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, 


2 Gw 


A a Sa AL 35 23-3- T — X = iż Do aes 
us f ati il 65 Pa 59 AN ÀZZ5 jo BA Es 425156 
'Siapakah vang lebih baik agamanva daripada orang vang memasrahkan 


dirinva kepada Allah, sedangkan dia muhsin (orang vang berbuat kebaikan) 
dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif?" (Q.S. An-Nisa': 125). 


Semoga Allah mencurahkan keberkahan untuk kita semua... 


a-alqasim.com 


Ibrahim 'alaihis salaam 1 


Khotbah Kedua 


Segala puji bagi Allah atas kebaikan-Nya dan segala syukur untuk-Nya 
atas taufik dan karunia-Nya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, tiada sekutu bagiNya, sebagai bentuk pengagungan 
terhadap-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan limpahan selawat dan 
salam atas beliau, keluarga, dan seluruh sahabatnya. 


Wahai kaum muslimin: 


Para Rasul seluruhnya menyeru kepada tauhid, adapun syariat-syariat 
mereka dalam perintah-perintah dan larangan-larangan berbeda-beda. Bisa 
jadi suatu hal haram pada syariat tertentu, kemudian dibolehkan pada syariat 
yang lain, begitupula sebaliknya. Allah berfirman: 


GOES Tea Sud YA 


"Untuk setiap umat di antara kalian Kami berikan aturan dan jalan yang 
terang." (O.S. Al-Maidah: 48). 


Syariat yang paling sempurna adalah syariat penutup para Rasul, Nabi 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sejatinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 
luhur." (HR. Ahmad). 


Allah juga telah membuat perjanjian dan kesepakatan atas seluruh Nabi 
dan Rasul, jikalau Muhammad diutus kepada mereka, niscaya mereka akan 
mengikuti svariatnva. Tatkala Dia mengutus Nabi kita Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka wajib bagi seluruh makhluk dari 
kalangan jin dan manusia untuk beriman dan taat kepadanya, dengan hal itu 
kebaikan dunia dan akhirat akan tercapai. 


Kemudian, ketahuilah bahwa Allah memerintahkan kalian... 


a-alqasim.com 


EB a-alqasim.com 


